MEDIA 


1 
“ 


BIOGRAFI PUTRA SANG FAJAR 


| JonaryAN Situmorang, M.A. 


Versi H 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AR-RUZ ZMEDIA 


'» 
N 
BN 


(MI SANG FAJAR | 
D TETEH. Situmorang,.MAA. | ” 4 y 


BUNG KARNO: 
Biografi Putra Sang Fajar 


Jonar T.H. Situmorang, M.A. 


Editor: Nur Hidayah 
Proofreader: Arum 
Desain Isi: Amyza 
Desain Cover: Anto 


Penerbit 
AR-RUZZ MEDIA 


Jl. Anggrek No. 126 Sambilegi, Maguwoharjo, 
Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 


Telp./Fax.: (0274) 488132 


E-mail: arruzzwacana@yahoo.com 


ISBN: 978-602-313-026-9 
Cetakan I, 2015 


Didistribusikan Oleh 
AR-RUZZ MEDIA 
Telp./Fax.: (0274) 4332044 


E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id 


Perwakilan: 
Jakarta: Telp./Fax. (021) 7821480 
Malang: Telp./Fax. (0341) 560988 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Jonar T.H. Situmorang 


Bung Karno: Biografi Putra Sang Fajar/Jonar T.H. Situmorang-Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2015 


736 hlm, 13,5 x 20 cm 
ISBN: 978-602-313-026-9 


1. Biografi 
|. Judul Versi Pdf Liindenan IM Situmorang mn 


Moto 


Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan kepemimpinan 


dalam pemerintahan sebagaimana dikutip dari Kitab Suci 


(Alkitab). 


Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang 
di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak 
berasal dari Allah: dan pemerintah-pemerintah yang 
ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barangsiapa 
melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah 
dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan 
hukuman atas dirinya (Roma 13:1-2). 

Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah 
menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah 
akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka (Ibrani 
13: 7). 

Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan  tunduklah 
kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas 
jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung 
jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan 


A5 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh 
kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan 
bagimu (Ibrani 13:17). 


Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna 
hanya milik Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin 
tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Pemimpin itu juga 
merupakan wakil Allah bagi manusia. Tanpa adanya pemimpin, 
liarlah akan rakyatnya: akan berbuat sekena, sesuka hatinya, 
yang menurutnya adalah benar adanya. Di balik kekurangan 
dan kesalahannya, tentu ada kebaikannya dan perjuangannya 
yang membawa dampak yang baik dan memajukan orang yang 
dipimpinnya. Mari menghargai akan perjuangan pendahulu 
kita. Jika ada yang salah, dibuang, dan diperbaiki! Yang baik 
semakin ditingkatkan. 


- 6 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ecara khusus buku ini penulis persembahkan kepada anak 

didik yang pernah penulis ajar di SD, SMP SMK Kristen 

Elim, dan Mahasiswa Bethesda International Seminary, 
Malang supaya mereka lebih semangat lagi berjuang sampai 
pada tujuan! Doa dan harapan penulis, supaya mereka tetap 
semangat dan giat terus belajar. Usia tidak kenal batas untuk 
belajar. Oleh karena itu, belajar dan terus belajar! Jangan 
sebut pelajar kalau enggan belajar! Belajarlah menghargai 
sejarah sebagai bentuk penghormatan akan perjuangan para 
pendahulu kita. 


PN Pa 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


-8- 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7 PENGANTAR PENERBIT 


ung Karno adalah salah satu tokoh berpengaruh di 

Indonesia, bahkan di dunia. Bagi negeri ini, Bung Karno 

bersama dengan Bung Hatta adalah Bapak Proklamator 
sekaligus pemimpin negara. Dalam pergaulan internasional, 
Bung Karno pun dinilai sebagai salah satu tokoh yang 
berpengaruh. Hal ini karena sosoknya yang lantang menolak 
segala bentuk penjajahan di dunia. Bung Karno dipandang 
sebagai pemimpin negara yang baru merdeka namun berani 
untuk menempatkan negaranya sejajar dengan negara-negara 
lain. Keberaniannya tersebut adalah bentuk dari kesadaran 
bahwa setiap manusia diciptakan sederajat. 

Kisah perjuangan Bung Karno tersebutlah yang menjadi 
alasan mengapa buku ini ada di tangan pembaca. Buku ini terbit 
untuk kembali mengenang perjuangan Bung Karno dan kawan- 
kawan seperjuangan, baik di masa sebelum kemerdekaan dan 
setelah kemerdekaan. Selain itu, untuk mengetahui apa yang 
sebenarnya terjadi di akhir kekuasaannya. Kemudian, hal yang 


-9 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


tidak kalah untuk dikaji adalah sosok Bung Karno dari sisi 
kehidupan pribadinya. 

Semoga buku ini dapat menjadikan kita, sebagai generasi 
muda, lebih mengenal sosok Bung Karno dari berbagai 
sisi. Yaitu, mengenal Bung Karno sebagai seorang pribadi, 
pejuang, pemimpin negara, dan pemimpin bagi keluarganya. 
Dengan demikian, sebagai generasi muda kita bisa belajar dan 
mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan Bung Karno. 
Selamat membaca. 


Yogyakarta, Oktober 2014 


Redaksi 


-10 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7 


PENGANTAR PENULIS 


enulisan buku ini bermula dari keinginan penulis untuk 

menulis sejarah perjalanan hidup Presiden Republik 

Indonesia mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. 
Namun, agaknya terlalu berat bagi penulis untuk menyelesaikan 
secara keseluruhan. Akhirnya, penulis mencoba memulai dari 
awal, yaitu kisah hidup Bung Karno sebagai Presiden pertama 
Republik Indonesia. Namun, suatu saat, tugas itu akan penulis 
selesaikan sehingga lengkap dalam satu buku. Dengan demikian, 
kisah perjalanan hidup para pemimpin bangsa Indonesia dapat 
dinikmati sekaligus. 

Soekarno adalah tokoh besar di Republik ini. Namanya 
menggema dan dikenang sampai ke seluruh dunia. Walaupun 
masa kepemimpinannya sudah lama dengan generasi sekarang 
ini, namanya selalu hangat untuk diperbincangkan. Ada ratusan 
buku yang ditulis oleh para ahli tentang Soekarno. Baik seputar 
kisah hidupnya, sepak terjangnya di dunia politik, dan hal-hal 
yang dianggap kontroversial tentang dirinya. Belum lagi ketika 
mengangkat kisah percintaannya yang terus diperbincangkan. 


& 10 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Soekarno dianggap sebagai tokoh fenomenal karena memiliki 
9 istri. Hal ini tentu jarang terjadi pada diri seorang pemimpin, 
apalagi sebagai kepala negara. 

Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, 
yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari 
Jumat, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, 
Jakarta, pada jam 10.00 WIB. Sesudah memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia, keesokan harinya dilantik menjadi 
Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Acara 
pelantikan begitu sederhana. 

Penulis sangat terkesan dengan ketokohan dan gaya 
kepemimpinan Bung Karno, yang dapat disebut sebagai pemberani. 
Tidak takut menghadapi risiko. Hal ini terlihat ketika para pemuda 
mendesak Bung Karno supaya memproklamasikan kemerdekaan 
Indonesia pada 16 Agustus 1945. Namun, Bung Karno dengan 
tegas menolaknya. Para pemuda dan tokoh-tokoh pejuang 
lainnya memberi alasan bahwa kalau Soekarno menunda-nunda 
memproklamasikan maka akan terjadi kerusuhan yang tidak bisa 
terelakkan. Yaitu, konflik dengan kekuatan tentara sekutu Jepang 
yang saat itu berkuasa di Indonesia. Dengan tegas dan emosional 
Bung Karno berkata, “Leher saya menjadi taruhannya kalau 
terjadi sesuatu keesokan harinya" (17 Agustus 1945). Mendengar 
jawaban yang tegas tersebut maka tidak ada yang berani memaksa 
Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 
Bung Karno tidak mau didikte, tetapi bukan berarti tidak mau 
menerima masukan atau teguran dari orang lain. 

Sungguh mengasyikkan ketika mempelajari kisah 
hidup Bung Karno. Ada saatnya menunjukkan keakraban 


“12 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dengan canda atau tindakannya yang seolah-olah mengerjai 
orang lain atau bawahannya. Hal itu dilakukan bukan untuk 
mempermalukan, melainkan untuk mencairkan suasana supaya 
terlihat tenang dan rileks. Namun ketika ia serius, tidak ada 
seorang pun yang berani membantah akan perkataan dan 
perintahnya. Hal ini terlihat, baik sebelum ia menjadi presiden, 
maupun sesudah ia menjadi presiden. 

Ketika Bung Karno menempuh pendidikan di Surabaya, 
yang saat itu usianya masih relatif muda (sekitar 16-18 
tahun), ia dengan tegas menolak kebijakan suatu sekolah 
yang menganjurkan anak didiknya supaya mempelajari bahasa 
Belanda sebagai bahasa yang utama di sekolah. Padahal, dari 
beberapa orang yang hadir saat itu sudah sepakat dan setuju 
untuk mempelajari bahasa Belanda. 

Sebaliknya, Bung Karno dengan tegas mengatakan bahwa 
yang perlu dipelajari adalah bahasa Melayu sebagai bahasa 
Nusantara di Indonesia. Saat itu bahasa Nusantara adalah 
bahasa Melayu. Dasar penolakannya adalah supaya bangsa 
Indonesia merasa bangga dengan negerinya sendiri sehingga 
mendorong rakyatnya untuk bangkit dan maju sebagai bangsa 
yang merdeka dan berdaulat. Sebab, dengan kebanggaan 
akan bangsanya, seseorang akan menghargai perjuangan- 
perjuangan para pendahulunya. 

Penulis mencoba menelusuri kisah hidup dan perjuangan 
Bung Karno ini melalui berbagai cara. Di antaranya dengan 
membaca banyak buku yang sehubungan dengan beliau, seperti 
yang tercantum dalam daftar pustaka. Penulis juga berupaya 
mencari data melalui internet dan mengadakan interaksi 


S3 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dengan beberapa guru di sekolah yang berprofesi sebagai 
guru Sejarah Indonesia. Ketika sedang berinteraksi, terkadang 
muncul perdebatan di antara kami yang tujuannya adalah 
mencari kebenaran dari sejarah tersebut. Yang tidak kalah 
penting adalah pengalaman penulis ketika sebagai seorang 
murid pada saat mempelajari sejarah di ruang kelas. Walaupun 
kejadiannya sudah lama, namun masih tetap terngiang-ngiang 
dalam pikiran. 

Bagaimanapun, pekerjaan penulisan ini sungguh 
melelahkan dan menyita waktu. Untuk mempelajarinya saja 
sudah lama, apalagi berlanjut dengan menuangkan dalam 
bentuk karya tulis. Tidak terasa sudah lebih dari satu tahun 
memfokuskan diri dalam mempelajari akan perjalanan hidup 
Bung Karno. Sebab, ketika menulis sejarah, tentu harus teliti 
dalam mencari tahu data-data sehubungan dengan nama 
(tokoh), waktu, peristiwa, dan tempat. 

Bagi kebanyakan orang mempelajari sejarah adalah 
sesuatu yang membosankan. Mengapa? Karena dianggap 
bahwa dalam sejarah itu hanya sekadar menghafal, menghafal 
nama, tempat, dan tanggal. Padahal, ketika penulis mencoba 
menggeluti bidang sejarah, ternyata begitu mengasyikkan. 
Hal yang mengasyikkan adalah ketika mengetahui akan kisah 
bagaimana peristiwa itu terjadi. Ada kisah yang mengharukan 
(menyedihkan), menegangkan, atau terkadang peristiwa lucu. 
Jadi, tidak sekadar menghafal nama, tanggal, dan tempat 
saja. Terus terang, penulis tergolong orang yang mudah lupa 
sehingga penulis berusaha membuat catatan-catatan kecil 
untuk mengingatkan saja. Dengan membiasakan hal seperti ini, 


214 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


penulis diasah untuk bisa mengingat, yang tanpa disadari akan 
mengasah pikiran penulis untuk lebih tajam lagi. 

Apalagi yang penulis lakukan bukan hanya sekadar 
membaca, melainkan juga menuangkannya dalam bentuk 
tulisan. Dengan membaca dan disertai menulis, daya ingat 
akan semakin dipertajam. Penulis mempunyai filosofi untuk 
memacu dalam menulis buku, yaitu harus lebih banyak yang 
masuk daripada yang dikeluarkan. Makanan dan minuman 
yang dikonsumsi tentu lebih banyak daripada yang dibuang 
(kencing dan buang air besar). Misalnya, dalam satu hari bisa 
mengonsumsi minimal tiga piring makanan dan minuman tiga 
liter. Namun, yang dikeluarkan mungkin hanya 1076 saja. 

Begitu juga memulai menulis. Harus lebih banyak 
mengonsumsi untuk pikiran yang kemudian akan dituangkan 
dalam bentuk tulisan. Cara mengonsumsi untuk pikiran 
adalah dengan banyak membaca, berinteraksi, tanya jawab 
dengan orang lain (khususnya pada ahlinya), berinteraksi 
melalui pengalaman, bersosial, dan lain sebagainya. Dengan 
pengalaman yang banyak tersebut akan memperkaya pola 
pikir kita. Wawasan kita pun semakin luas. Terlebih dapat 
menerapkan dengan apa yang dipelajari itu. 

Itulah yang penulis lakukan dalam hidup. Penulis banyak 
belajar, khususnya dengan membaca. Penulis termasuk pecinta 
buku. Jika ada rezeki, penulis berusaha membeli buku, yang 
menjadi aset (modal) untuk bisa menulis. Mungkin secara 
materi biasa-biasa saja, tapi minimal kaya akan pengetahuan. 
Karena itulah, penulis terus terpacu untuk menulis dan menulis, 
selama Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. 


215. 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sebelumnya penulis banyak menulis di bidang agama 
(teologi) dan motivasi atau perenungan. Sekarang, penulis 
mencoba di bidang yang lain, yaitu sejarah. Di dalam sejarah 
itu juga terselip pengetahuan akan dunia politik. Hal inilah 
yang membuat penulis menikmati bidang tulisan yang baru. 
Oleh karena itu, saya mohon koreksi jika ada kekeliruan dalam 
penulisan buku ini: baik dari segi waktu, nama, tempat, dan 
peristiwanya. Dengan koreksi itu sehingga ada perbaikan di 
kemudian hari. 

Namun demikian, penulislah yang paling bertanggung 
jawab akan tulisan ini. Penulis berupaya menulis dengan data- 
data yang akurat, yaitu dengan mencermati dan mempelajari 
ratusan buku-buku yang berhubungan dengan Bung Karno. 

Penulis berharap bahwa tulisan ini bisa menjadi 
sumbangsih bagi dunia pendidikan, khususnya bagi orang- 
orang yang mencintai akan sejarah bangsanya sendiri. Bung 
Karno pernah berpesan dengan sebuah akronim: “"JASMERAH" 
(Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Bangsa yang besar 
adalah bangsa yang menghargai akan sejarah bangsanya 
sendiri. Orang yang menjelek-jelekkan bangsanya sendiri, itu 
sama dengan menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Kalaupun 
mengkritisi, tidak hanya sekadar mengkritisi. Minimal ada 
sumbangsih yang diberikan bagi bangsanya, biarpun itu hal 
yang kecil dan sederhana. Jangan hanya NATO (No Action Talk 
Only) alias omdo (omong doang). 

Penulis berterima kasih kepada guru-guru penulis yang 
pernah mengajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai 
Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun tingkat Perguruan 


- 16 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tinggi, yaitu di Sekolah Tinggi Teologi. Dengan pengajaran yang 
pernah penulis terima dapat membekali penulis di kemudian 
hari menjadi pribadi yang senang dan gemar terus untuk belajar. 

Terima kasih pula atas dukungan dari keluarga penulis, 
istri dan anak saya, Silviati Widjaningtyas & El-merry Basaria 
Situmorang yang menjadi penyemangat dan kekuatan bagi 
penulis. Tidak lupa tentunya para anak didik penulis yang 
pernah penulis ajar di SD Kristen Elim, SMP Kristen Elim, SMK 
Kristen Elim, dan para mahasiswa di Bethesda International 
Seminary, Malang. Dengan pengalaman mengajar itu, memaksa 
penulis untuk terus belajar. Seandainya penulis tidak pernah 
dipercayakan untuk mengajar, tidak akan pernah ada hasil 
karya berupa tulisan (buku) yang dapat penulis tulis. 

Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada 
Pdt. Abraham Han & Ibu Sara, selaku pendiri Yayasan Pendidikan 
Kemuliaan Allah yang telah mendirikan beberapa sekolah, di 
antaranya KB & TK (PAUD) Ekklesia, SD, SMP, SMK Elim, dan 
Bethesda International Seminary. Lewat lembaga inilah menjadi 
sarana bagi penulis sebagai tempat pembelajaran. Atas doa- 
doanya membuat keluarga kami kuat di dalam Tuhan. 

Terima kasih buat Bapak dan Ibu guru, di Yayasan Pendidikan 
Kemuliaan Allah yang telah bekerja sama mengemban tugas 
mulia sebagai seorang pengajar (guru). Demikian juga dengan 
para dosen dan mahasiswa di Bethesda International Seminary, 
Malang yang dengan tekun melayani di bidang kerohanian, yaitu 
sebagai Laskar Kristus yang maju terus menuju kemenangan. 
Dengan saling mendoakan yang dilakukan setiap harinya 
sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Pergumulan yang berat 


217 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ketika memulai berdirinya sekolah ini, yang semata-mata hanya 
karena kekuatan doa dan anugerah Tuhan. Ternyata hasilnya 
sudah mulai terlihat dan secara perlahan-lahan ada buah yang 
muncul, berkat benih yang sudah ditanam terlebih dahulu. 

Dukungan doa dari ayah dan ibu (B. Situmorang dan K. 
Sinaga) di Teluk Pulai Dalam dan Ibu Mertua (Ibu R. Djoko Sientje 
Saerang Soengkono) yang bersama-sama dengan kami di Malang, 
adalah sebagai kekuatan yang tidak terhingga bagi keluarga 
kami. Belum lagi dukungan dari kakak ipar kami, Mas Ari dan 
Mbak Wulan di Solo, Mas Nanang dan Kak Kristin di Surabaya 
yang mendukung kami secara moril dan materi. Adik ipar kami, 
Yonathan W dan Vita di Sidoarjo: terus berjuang dan semangat. 

Adik penulis di kampung halaman, Sumatra Utara: Alisber 
Situmorang, Hotnida Situmorang, Bisker Situmorang, Oge Yanti 
Situmorang, Riyanto Situmorang (di Batu, Jawa Timur), Ngolu 
Situmorang, Rosalina Situmorang, yang telah mendukung 
kami di dalam doa dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. 
Tentunya kami saling mendoakan supaya kuat di dalam Tuhan. 

Akhirnya, dengan mengucap syukur pada Tuhan atas 
segala rahmat dan anugerah-Nya yang telah memberi kekuatan 
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan buku ini. Doa 
dan harapan penulis, kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi 
banyak orang. Hal yang baik kita petik dan hal yang buruk kita 
buang. Dengan demikian, kita akan semakin disempurnakan 
dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati. 


Malang, Juni 2014 
Jonar T.H. Situmorang, M.A. 


218 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


MOTO. anang anna andai 


PENGANTAR PENERBIT... anne 
PENGANTAR PENULIS...» oom n nenen 
DAFTAR ISI sein hn ain am men aan 


1. 


KELAHIRAN SOEKARNO oo Wo on 
Kelahiran Membawa Keberuntungan.................... 
Usia Masa Sekolah...............oooocooooWoWooWo 


DARAH MUDA BUNG KARNO oo cooo oom 
Pengalaman Pertama Mendekati Gadis Belanda.... 
Soekarno Menikah Dengan Utari....................... 
Keterlibatan Soekarno dalam Berbagai Organisasi. 


PENGASINGAN SOEKARNO DI SUMATRA......... 
Bung Karno di Padang & Palembang..................... 
Soekarno di Berastagi.................ooooooooo Wo 
Soekarno di Parapat...............o.o.oooooWooooWo 
Soekarno di Mentok, Bangka................oo. 


SEJARAH PENJAJAHAN JEPANG DI INDONESIA 


2-19 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


96 
100 


113 


PENGALAMAN UNIK BUNG KARNO merana. 
Menonton Bioskop Kelas Kambing ....................... 
Mengentuti PBB.............o.ooooooocoWocoWoWoWomoWooW 
Janji Berenang Bersama Anaknya... 
Kunjungan ke Spanyol .............oooooWoWooWoo 
Memberi Nama Pada Orang Lain ....................... 
Koleksi Mobil Pribadi & Patung Pancoran............... 
Soekarno Cinta Budaya Bangsa............................ 
Bung Karno Paksa Belanda Memikul Sepeda......... 
Tidak Pernah Merayakan Ulang Tahun Pernikahan 
Saat Soekarno Kencingi Hatta...................... 
Menipu Belanda Dengan Telur dan Al-Guran ........ 
Soal Cerutu Kuba, Che-Castro, dan Kunjungan ke 
AMeErika .....oooooocoWooo”oWooWomennnnnnnnnannnaknnnann 
Repotnya Soekarno Beristri Banyak........................ 
Bung Karno Tak Suka Wanita Seksi....................... 
Undangan Makan oleh John F. Kennegjy................ 
Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi.................... 
Cara Bung Karno Memilih BH................ooooooo 
Mengetahui Keperawanan Versi Bung Karno......... 
Demi Uang Dua Rupiah ...............oooooooWooWo 
Membantu Istri Affandi untuk Berobat.................. 
Soekarno ke Tempat Pelacuran ..............o. 
Kisah Sapu Tangan.............ooooooooooooWooWo 
Polisi Dipergoki di Atas Pohon Sawo ................... 


KISAH CINTA BUNG KARNO oo. oma 
SI LUTANI 2g Hana aa Ea sena bas 
INGGIt GANAFSI Kie anita en netsenkantan sa han mna 


- 20 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


135 
136 
137 
139 
140 
141 
143 
145 
147 
149 
150 
152 


155 
158 
160 
163 
166 
169 
171 
172 
174 
176 
177 
178 


180 
196 
211 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Fat MWA Sela ba nsaa aan aan naa 
SEIDIL Aan iekene oeknn dehadana mabh ena hnen aan NA Ah peang ana ja da 
Kartini MaANOPpO ..........oooooooWo WWW WWW 
Ratna Sari DEWI ............ooooooWoooo”WoW Woo 
HANYA Aenikiesanihin basah erna antena enbkad ha mana aa 
Yuri KE SANGE Haiii ata most na 
Reloy Djafar ea: iennn itna ente an enanakunand 
KOMENEAF w....oooooooWooWomanan nan anna Kanaan 


PEREMPUAN DI MATA SOEKARNO er... 
Kriteria Wanita Idaman Soekarno.............o.. 
Perhatian Bung Karno Terhadap Kaum Perempuan 


DWI TUNGGAL SOEKARNO HATTA mo... 
KEPEMIMPINAN SOEKARNO mo... iin nana 


PERJUANGAN SOEKARNO... 
MeNGIrikANPNI 422225: beuteen sat nama nan 
Penggagas Dasar Negara...” 
Pembangunan Tugu Monas .............ooooooo 
Jembatan Ampera Palembang .................o.oo. 


PERISTIWA DETIK-DETIK PROKLAMASI............. 
Perjuangan Terakhir Indonesia di Surabaya............ 


SEJARAH ASAL-USUL BENDERA MERAH PUTIH 


SOEKARNO DILANTIK MENJADI PRESIDEN....... 
Sidang PPK bai setang na anu kana 
Istana Negara di Yogyakarta...............oo.oooo 
Penetapan Lambang Negara................ooo.o 


AKHIR PEMERINTAHAN SOEKARNO... 


PN 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


236 
212 
281 
288 
300 
317 
330 
341 


346 
348 
350 


362 
393 


403 
405 
425 
445 
456 


466 
1498 


502 


529 
531 
538 
544 


556 


Peristiwa Gerakan 30 September 1965.................. 
Surat Perintah 11 Maret 1966..................oo. 
Pidato Pelengkap Nawaksara.................oooo 
Soekarno Menjadi Tahanan Politik......................... 


15. SOEKARNO SANG PEMBELAJAR oo... 
16. SOEKARNO DITUDUH KOMUNIS? oo... 
17. PEMBELAJARAN DARI SOEKARNO enno... 
DAFTAR PUSTAKA won 


INDES na 


» 22 - 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


562 
619 
645 
655 


673 
681 
701 
713 
722 


735 


Soekarno ketika 
menjadi murid 
Hogere Burge School 
tahun 1916 (SMA 
berbahasa Belanda 3 
di Surabaya, 1916- 
1921) & sebagai 
mahasiswa Sekolah 
Tinggi Teknik di 
Bandung (1921- 
1926). 


Sumber: http:// 
rosodaras.wordpress. 
com/2010/02/02/ 


- 23 - P3. 
ar Versi Pdf Mega Okapnya di ipusnas.com 


» me bi nata AR ih en 


Raden Sukemi Ida Ayu 
"380 Sostediharjo Nyoman Ral —'.. 
S3 1666105 Kmartum Ta 


Poegoeh ——ww—— Soekarmini Kusno Sosro Sukarno 
2 mara 1298 1984 (Bung Kamoj 
1901-1970 


R. Ing. Soekonjono Soejoso Poegoeh Suharsono Poegoeh Soekartini 
waban aa @rnertram Smarum 


Guntur Manar Rachmawati — Sukmawati Guruh Totok Suryawan 5 bs: 7, 
144 1867. 198 1952 1553 
Silsilah Bung Karno 
Sumber: http://www.erabaca.com/2012/03/biografi-soekarno-biodata- 
profil.html 
IA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KELAHIRAN SOEKARNO 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


